AN NAJM 
(Bintang) 
Surah ke-53 
62 Ayat. Makkiyyah 


Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


1. Demi bintang ketika terbenam. 

2. kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak 
keliru. 

3. Dan dia tidak berkata dari hawa nafsu. 

4. Tidak lain Al Quran itu adalah wahyu yang 
diwahyukan. 

5. yang mengajarkan kepadanya adalah sangat 
kuat. 

6. mempunyai kekuatan; lalu dia (malaikat Jibril) 
cukup sempurna. 

7. dan dia (malaikat Jibril) berada di ufuk yang 
tinggi. 

8. lalu dia (malaikat Jibril) mendekat, kemudian 
dia (malaikat Jibril) turun. 

9. maka (sekarang) dia (malaikat Jibril) berjarak 
dua busur panah atau lebih dekat (lagi). 

10. Lalu dia (malaikat Jibril) mewahyukan kepada 
hamba-Nya (Muhammad) apa yang Alloh 
wahyukan. 

11. Tidak mendustakan hati itu apa yang dia lihat. 
12. Maka apakah kamu membantahnya atas apa 
yang dia lihat? 

13. Dan sungguh Muhammad telah melihat 
malaikat Jibril sekali (lagi) turun pada waktu yang 
lain, 

14. (yaitu) di sisi Sidratulmuntaha (yaitu tempat 
yang paling atas pada langit yang ketujuh). 

15. Di sisi Sidratulmuntaha ada surga tempat 
tinggal, 

16. ketika meliputi Sidratulmuntaha oleh sesuatu 
yang meliputi. 

17. Penglihatan (muhammad) tidak berpaling dan 
tidak melampaui batas. 

18. Sungguh dia telah melihat dari sebagian 
tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. 

19. Maka apakah kamu perhatikan (berhala) Al- 
Lata dan (berhala) Al-`Uzzā, 

20. dan (berhala) Manat yang ketiga, atau yang 
terakhir? 

21. Apakah untuk kamu anak laki-laki dan untuk 
Alloh anak perempuan? 

22. Jika demikian, itu pembagian yang tidak adil. 


© 4 2 


Suratun Najm 


> 


A o Na V 
Kea, 
Bismil lahir rahmanir rahim 

{o Pd ANN N yer Z 
kawan sesat ti- terbe- tat- 


kalian dak 1 nam kala 
Wamā yanthiqu 


> % P 
P 
demi 
bintang 


d 5 O 


dan keliru dan 
E tidak 2 tidak 
Wannajmi idzā hawā (1) Mā dhalla shāħibukum wamā ghawā (2) 


N ya s 2 AN Ny) 2 g> ó > v7 P 
I . e 
CG) Sa LU IO aa Í a a © Si oe 
kuat sangat mengajarkan diwah- wahyu kecu- ia tidak hawa dari 
5 kepadanya 4 yukan ali lain 3 nafsu 


‘anil hawa (3) In huwa illa wahyuy yaha (4) `allamahū syadidul quwā (5) 


PAN A a AN ip? a äs JÂ 
O da g tO N an a O aab 
lalu dia diamen- lalu yang di jiuk dan lalu dia cukup keku- mem- 
8 turun dekat 7 tinggi dia 6 sempuma atan punyai 


Dzu mirratin fastawā (6) Wahuwa bil-ufuqil a`lā (7) Tsumma dana fatadallā (8) 


\ Ka AN Diy 2/1 Z 7 I 
Oo S3 C aue Jl Ka PARA u g9 MAH K 
apa ham- ke - maka dia lebih atau 


10 a yang  ba-Nya pada mewahyukan 9 dekat 
Fakāna qāba qausaini au adna (9) Fa-auha ila 'abdihi ma auha (10) 


ukuran/ maka 
jarak adalah dia 


dua busur 
panah 


y pn ` P P AA 19? 11S 
Sl DIRI yr ua / SIN / 2 e’ . 7 
o aaO e ee aa Cebe AaS E 
dia telah dan dia apa atas apakah maka kali- dia apa hati mendus- tidak 
melihatnya sungguh 12 lihat yang an membantahnya 11 lihat yang itu takan 
Mā kadzabal fu-ādu mā ra-ā (11) Afatumārūnahū 'ala mā yarā (12) Walaqad ra-āhu 
Kat PEAD S r AN Yg? AN DIA Ps"? 
å; (Ag) (AY) A 
GG) Sg å> bae ae Aula Aw Xe SA as 
tempat surga di Sidratulmuntaha di sisi yang satu kali 
15 tinggal sisinya 14 13 lain turun 
nazlatan ukhra (13) “inda sidratil muntahā (14) 'indaha jannatul ma“wā (15) 
WY SS UN D A 
G i O S a DI 


dia telah sung- melam- dan pengli- berpa- ti- meliputi apa Sidratul- a ke- 
melihat guh 17 pauibatas tidak hatan ling dak 16 yang muntaha tika 
Idz yaghsyas sidrata mā yagh-sya (16) Mā zaghal basharu wama thaghā (17) Laqad ra-ā 


a C g D Oa KR NN 
sya OY Sa | Bp ru IA D a 
dan dan Al-Lata apakah maka ka- paling Tuhan- tanda- dari se- 
Manāt 19 Al-`Uzzā lian perhatikan 18 besar nya tanda bagian 
min ayati rabbihil kubrā (18) Afara-aitumul lata wal uzzā (19) Wamanatats 


Ka Á PNM SA Ki SA É 


pemba- jikade- itu perem- dan ba- laki- apakah ba- yang lain/ yang 

gian mikian 21 puan gi-Nya laki gi kalian 20 terkemudian ketiga 
tsalitsatal ukhrā (20) Alakumudz dzakaru walahul untsā (21) Tilka idzan qismatun 

dl r ETN PE FA - ADA a Si A y 

AEC Sr D E TA | C) E 

menu- tidak dan bapak- kalian kalian me- nama- A H tidak tidak 
runkan bapak kalian namainya nama hanyalah itu lain 22 adil 
dhizā (22) In hiya illa asma-un sammaitumūhā antum wa-ābā-ukum mā anzalal 


SE sÉ 5 SÉ Í g a E a G A 
hawa mengi- danapa sang- kecuali/ a tidak kekuasaan/ dari  padanya/ Alloh 
nafsu nginkan yang kaan hanyalah mengikuti lain keterangan tentang itu 


lāhu bihā min sulthān iy yattabi`ūna illazh zhanna wamā tahwal anfus 


y7 AN A) MA P PPA 
Ye et vT P 2 
A GE) Sa : TA 
maka mi- ia ingin- apa ia atau- petunjuk ka dari telah datang dan 
lik Alloh 24 kan yang manusia kah 23 mereka kepada mereka sungguh 
walaqad jā-ahum mir rabbihimul huda (23) Am lil-insāni mā tamannā (24) Falillāhil 
2A A P A s >? 
2. v% = yy w 4 . 
* $ 
SI p y Ae ia Du OO NG GN 
berguna tidak langit di malaikat dari dan bera- dan kehidup- kehidupan 
pa banyak 25 an dunia akhirat 


ākhiratu wal-ūlā (25) Wakam mim malakin fis samawati lā tughni 


A y) DII PI > a A A RA A CE Ph 
C) i AL : a A aw Be 
TJI. e al ob ol n DA YI - 
dan Dia Dia ke- bagisi- Alloh meng- bah- sesu- dari ke- sesuatu/ 
26 ridai hendaki apa yang izinkan wa dah cuali sedikit pun 


syafā` atuhum syai-an illa mim ba`di ay ya dzanal lāhu limay yasyā-u wayardha (26) 


2 Ip, s 
syafaat/per- 
tolongan mereka 


OFL K A A gg gh 
E Aan S 9 - Sa p SJEY ol 

perem- nama malaikat sungguh mereka pada mereka tidak orang-2 sesung- 
27 puan menamakan akhirat beriman yang guhnya 


Innal ladzina lā yu“minana bil-ākhirati layusammūnal mala-ikata tasmiyatal untsā (27) 


S 2 e A Í A r [2A EA > &? > 
a a I i i b ai a e i 
dari/ ue ti- ke- meng- tidak penge- da- 


terhadap guna dak cuali ikuti lain tahuan ri 
Wamā lahum bihi min `ilm iy yattabi`ūna illazh zhanna wa-innazh zhanna lā yughni minal 


i i 5 KS 5 


A 
y> 


sang- dan se- 
kaan sungguhnya 


sang- 


kaan nya 


A i 


dengan- mereka 
mempunyai a 


g d y y akO 


kehi- ke- dia meng- dan meng- dari diaber- orang dari maka ber- sesuatu/ kebe- 
dupan cuali hendaki tidak ingat Kami paling yang palinglah 28 sedikitpun naran 
haqqi syai-ā (28) Fa-a`ridh `am man tawallā `an dzikrinā walam yurid illal hayatad 
>r bz | PS. SÉ, A L2 Î\ l’ 29A > A EEN 
F ái g i mw OR 
oF J a o Ael sa éb, ol pe o? Ja Ng 2 
dari dia ter- u lebihme- Dia Tuhan sung- pengeta- dari kadar demiki- dunia 
sesat siapa ngetahui kamu guh huan mereka an itu 29 
dunya (29) Dzālika mablaghuhum minal `ilm inna rabbaka huwa a`lamu biman dhalla `an 


L A SO) yu G z ANN -F 


as 
a a 


.. 


dan apa- langit di apa dan kepu- mendapat pada si- lebih me- dan jalan- 
apa yang yang nyaan Alloh 30 petunjuk apa yang ngetahui Dia Nya 
sabilihi wahuwa a`lamu bimanih tada (30) Walillahi mā fis samawati wamā 
PA Z g 
DAL 27 f>,” LS D86 L A r S > 5 rfa ” S DS & aag . 
Sa IN SA NV Igela SN Sa 2Y | 
II l g Ae G ly TS EPa D d 
mereka orang-2 dan Diaakan mereka  terha- mereka ber- orang- Dia akan mem- bumi di 


berbuat baik yang membalas kerjakan dapapa  buatjahat orang yang beri balasan 


fil ardhi liyajziyal ladzina asa-u bima `amilū wayajziyal ladzina aħsanū 


Pa 
<I fi 5 A g 
YI aa A 
dosa ke- dan perbu- dosa besar mereka orang-orang 
kecil cuali atan keji menjauhi yang 31 


bilhusna (31) Alladzina yajtanibūna kaba-iral itsmi walfawahisya illal lamam 


Pa D7 ” CA A SP pe ös > a 
. r 
ANI s2 i A PA b 
bumi/ dari Dia menum- ke- tentang lebihme- Dia ampunan Maha- 
tanah buhkan kalian tika kalian ngetahui luas 


inna rabbaka wāsi`ul maghfirah huwa a`lamu bikum idz ansya-akum minal ardhi 


Si, 


dengan yang 


lebih baik 
P A 
do òl 
Tuhan sung- 
kamu guh 


23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu 
beri nama berhala itu; Alloh tidak menurunkan 
keterangan tentang (menyembah) berhala itu 
kepada kamu dan bapak-bapakmu. Mereka tidak 
lain hanyalah mengikuti sangkaan dan apa yang 
diingini hawa nafsu dan sungguh telah datang 
kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. 

24. Ataukah untuk manusia apa yang ia inginkan? 
25. (Tidak), maka milik Alloh kehidupan akhirat 
dan kehidupan dunia. 

26. Dan berapa banyak dari malaikat di langit, 
tidak berguna pertolongan mereka sedikitpun, 
kecuali sesudah Alloh mengijinkan bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan diridai-Nya. 

27. Sesungguhnya orang-orang yang tidak 
beriman kepada akhirat, sungguh mereka 
menamakan malaikat dengan nama perempuan. 
28. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan 
tentang hal itu. (Mereka) tidak lain hanyalah 
mengikuti sangkaan dan sesungguhnya sangkaan 
itu tidak berguna terhadap kebenaran sedikitpun. 
29. Maka berpalinglah dari orang yang berpaling 
mengingat Kami, dan dia tidak menghendaki 
kecuali kehidupan dunia. 

30. Demikian Itulah kadar pengetahuan mereka. 
Sungguh Tuhanmu, Dia lebih mengetahui pada 
siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih 
mengetahui pada siapa yang mendapat petunjuk. 
31. Dan kepunyaan Alloh apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi 
balasan orang-orang yang berbuat jahat terhadap 
apa yang mereka kerjakan dan Dia akan membalas 
orang-orang yang berbuat baik dengan yang lebih 
baik. 


32. (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa besar 
dan perbuatan keji kecuali dosa kecil. Sungguh 
Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia lebih 
mengetahui tentang kamu ketika Dia menciptakan 
kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin 
dalam perut-perut ibumu; maka janganlah kamu 
menganggap suci dirimu. Dia lebih mengetahui 
siapa yang bertakwa. 

33. Maka apakah kamu memperhatikan 
yang berpaling (dari Al-Quran)? 

34. (yakni) dia memberi sedikit dan dia tidak mau 
memberi? 

35. Apakah di sisi dia ada pengetahuan gaib, maka 
dia melihat (yang gaib itu)? 

36. Ataukah tidak diberitahu dia dengan apa yang 
ada dalam lembaran-lembaran Musa? 

37. dan (lembaran-lembaran) Ibrahim yang dia 
sempurnakan? 

38. (yaitu) bahwa orang yang berdosa tidak akan 
memikul dosa orang lain, 

39. dan bahwa manusia hanya memperoleh apa 
yang ia usahakan, 

40. dan bahwasanya 
diperlihatkan. 

41. Kemudian diberi balasan kepadanya dengan 
balasan yang sempurna, 

42. dan bahwasanya kepada Tuhanmulah akhir 
kesudahan, 

43. dan bahwasanya, Dialah yang menjadikan 
orang tertawa dan orang menangis, 

44. dan bahwasanya, Dialah yang mematikan dan 
menghidupkan, 

45. dan bahwa Dia menciptakan pasangan (atau 
kembaran bagi) laki-laki dan perempuan, 

46. dari air mani, apabila dipancarkan. 

47. Dan sungguh karena Dialah (ada) kejadian yang 
lain, 

48. dan bahwa Dia memberikan kekayaan dan 
memberikan kecukupan, 

49. dan bahwasanya Dialah Tuhan bintang Syi ra, 
50. dan bahwasanya Dia telah membinasakan 
kaum 'Ad dahulu, 

51. dan kaum Tsamud tidak Dia tinggalkan, 

52. dan kaum Nuh sebelum itu. Sungguh mereka 
adalah orang-orang yang lebih zalim dan lebih 
durhaka. 

53. Dan (dengan) prahara angin Dia hancurkan 
(negeri kaum Luth), 

54. maka Dia menimbun (negeri kaum Luth itu) 
dengan puing-puing reruntuhan yang menutupi. 
55. Maka yang manakah terhadap karunia 
Tuhanmu yang kamu ragukan? 


orang 


usaha dia itu kelak 


5 Pa 
MA 1A 12 ZA KS 2 Ca 2 a } PA ,? 29 5 EA r i 2 
AN a Da an GG Ta l l9 
lebih me- Dia diri kalian meng- maka ibu-ibu perut-2 da- janin kalian dan 
ngetahui kalian anggap suci jangan kalian lam ketika 
wa-idz antum ajinnatun fi buthūni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a`lamu 
KK D DPM RAN D O 
$ Ta Cw e Gp f 
D a P D Ne S4 Sa T IL DI 
dan dia menahan/ se- dan dia dia ber- orang maka apakah ka- ber- dengan 
tidak memberi dikit memberi 33 paling yang mu memperhatikan 32 takwa siapa yang 


bimanit taqā (32) Afara-aital ladzi tawallā (33) Wa-a'tha qalilaw wa-akda 


A A >° É A yr Dr PM g? r AINI 
Bg Ço) aa a Aa a) 
7 A Coa A) NAZ SP pa pa BAN 7 
lembaran- da- P diberita- tidak/ atau- dia maka gaib penge- apakah 
lembaran lamm apayang hudia belum kah 35 melihat dia tahuan disisinya 34 


(34) A'indahu 'ilmul ghaibi fahuwa yarā (35) Am lam yunabba“ bimā fi shuħufi 


A S aS N Ga Pi an EO MK 
sH D wh 2 w BI EA mapo GY A 
yang lain/ beban/ orangyang memi- bahwa diasem- yang dan Musa 
orang lain dosa berdosa kul dosa tidakakan 37  purnakan Ibrahim 36 

musa (36) Wa-ibrāhimal ladzi waffā (37) Alla taziru wāziratuw wizra ukhrā 


Z DS AU A a 


kelak/ usaha- 
bakal nya 
(38) Wa-al laisa lil-insāni illā mā sa`ā (39) 


7 ý 
k Y 
ia usa- apa 


hakan yang 
Wa-anna sa'yahu saufa 


PES 
ASI 
Q 
kecuali/ bagi 
selain manusia 


PCE 
55 


tidak dan 
bahwa 38 


dan bah- 
wasanya 39 


Y yag? A \ 2A A AN Laa 

Pan Si D PN 
akhir tujuan/ Tuhan ke- dan cukup/ balas- diberi balasan kemu- diperli- 
kesudahan kamu pada bahwa 41 sempurna an kepadanya dian 40 hatkan 
yurā (40) Tsumma yujzāhul jazā-al aufā (41) Wa-anna ilā rabbikal muntahā 

AN NST? ER 7A PAA AN Y yes PERGI a DA si AN 
TAI A DAN 
ie 2 a : N 
dan Dia meng- Dia me- Dia dan bah- dan menjadikan menjadikan Dia dan bah- 

44 hidupkan matikan wa Dia 43 ia menangis ia tertawa wa Dia 42 
(42) Wa-annahū huwa adh-haka wa-abka (43) Wa-annahū huwa amāta wa-ahya (44) 

brz fa) Y yai M Y NI 7 S3 2 s0 | pr a 

Is D) s a v EDI aes áb dh 
dan bahwa A tat- air dari dan pe- laki- kembaran/ Dia men- dan bah- 
sungguh 46 carkan kala mani 45 rempuan laki pasangan ciptakan wa Dia 
Wa-annahūŭ khalaqaz zaujainidz dzakara wal-untsa (45) Min nuthfatin idza tumnā (46) Wa-anna 


A Žž PI 3 AN a ye P Ja f| KE Ka 
3 (4) 7 i 

Tuhan/ Dia dan bah- dan membe- memberikan Dia dan bah- yang pertumbuh- atas- 

Pemelihara wa Dia 48 rikan kecukupan kekayaan wa Dia 47 lain an/kejadian Nya 


`alaihin nasy-atal ukhrā (47) Wa-annahŭ huwa aghnā wa-aqnā (48) Wa-annahū huwa rabbusy 


L Ke L >" jov 
O E É ) ga 9 OF J Ki | Is ai Y GG) | $ aa 
Dia ting- maka dan kaum pertama/ kaum Dia telah dan bintang 
51 galkan tidak Tsamud 50 dahulu “Ad binasakan bahwa Dia 49 Syira 
syi`rā (49) Wa-annahu ahlaka `ādānil ala (50) Watsamūda fama abqa (51) 
[>a LC DI & ADI > EA 
KEF aA a BE SN a 
5, D 2 o D TS 
dan lebih lebih me- adalah Hin sebe- dari Nuh dan 
Mes angin 52 durhaka zalim reka mereka mereka lum itu kaum 


Waqauma nūĥħim min qabl innahum kana hum azhlama wa-ath-ghā (52) Walmu'tafikata 


KSSR AP Ce DA 
SA OS) 2 $ S T NW NA Ss 
kamu Tuhan ka- maka menutupi/ apa maka Dia Dia gugurkan/ 
55 ragukan kamu runia yangmana 54 menimpa (azab) menimbun 53 hancurkan 


ahwa (53) Faghasy-syaha mā ghasy-sya (54) Fabi-ayyi ālā-i rabbika tatamara (55) 


P s2 ARI Ar y “o 2r ANN A? AA P 
RR SP ja II 


dari bagi- tidak waktu telah 
nya ada 57 yang dekat dekat 56 
Hādzā nadzirum minan nudzuril ūlā (56) Azifatil āzifah (57) Laisa laha min 


D. 1 PZI Ca) Ya 2z 
dan kali- kalian me- pembicaraan/ ini maka apa- 


an tertawa 59 rasa heran pemberitaan kah dari 58 
dūnil lāhi kāsyifah (58) Afamin hādzal haditsi ta'jabun (59) Watadhħakūna 


pertama/ pemberi-2 dari/ pemberi ini 
terdahulu peringatan diantara peringatan 


D d Z sir AN Ege s D . 2A 
hil lis gA aE Dl os 
terbuka/ Alloh selain 
tersingkap 


Ọ t i; ar 5 PAAA & >A Z aii LA Ni 
dan sem- kepada maka ber- orang-orang dan kalian dan 
bahlah Alloh sujudlah 61 lalai/lengah kalian 60 menangis tidak 


wala tabkūn (60) Wa-antum sāmidūn (61) Fasjudū lillahi wa budu (62) 


56. Ini (Muhammad) adalah pemberi peringatan 
di antara pemberi-pemberi peringatan yang 
terdahulu. 

57. Telah dekat (hari kiamat dalam) waktu yang 
dekat. 

58. Tidak ada bagi seorangpun yang dapat 
mengungkapkan (terjadinya hari kiamat itu) selain 
Alloh. 

59. Maka apakah kamu merasa heran terhadap 
pemberitaan ini? 

60. Dan kamu tertawa dan tidak kamu menangis? 
61. Dan kamu adalah orang-orang yang lalai? 

62. Maka bersujudlah kepada Alloh dan 
sembahlah (Dia). [[£]] 


